“Analisis” Sosial 
Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) 


Latihan Kader III (Advance Training) 
Himpunan Mahasiswa Islam 
Yogyakarta, 29 Maret 2016 


syarafuddin | syarafuddin@yahoo.com | http://syaraf.id | http://photo.syaraf.id 


diunduh dari https://archive.Org/details/@syaraf 




Gambar pengganti dari naskah asli yang menggunakan foto dari internet. Foto © Syarafuddin 2019 














Komputer dan Jaringan 

Mainframe (MF) 

♦ Komputer “besar” dengan terminal-terminal untuk (beberapa) pemakai 
pada satu mainframe 

♦ Jaringan antar pemakai dan antar mainframe 

♦ Sistem operasi: Unix (utamanya) 

Personal Computer (PC) 

♦ Personal (non jaringan, individu) 

♦ Sistem operasi: DOS, Windows, dan Apple Mac OS 

Network/Jaringan komputer (PC dan MF) 

♦ Lokal, Wide (antar lokal), dan Internet (antar wide) 

♦ Sistem operasi: adopsi “teknologi” unix (atau unix-like seperti Linux) 
oleh sistem operasi PC (Windows NT, Mac OS X) 

Jaringan komputer yang membagi sebuah pekerjaan antar 
komputer = Super Computing 



Networked (“Terieiaring”) 


Informasi 

♦ Data (dengan bentuk digital): akses (memperoleh, 
membuat, dan mendistribusikan) mudah 

Komunikasi 

♦ Interaksi antar Manusia: dimana dan kapan saja 

NOW/FUTURE: Things/Benda (informasi dan 

komunikasi) 

♦ Komunikasi manusia dengan benda untuk melakukan 
perintah manusia (data) 

♦ loT: Internet of Things, internet (jaringan) sebagai sarana 
manusia terhubung dengan benda 



Network(ed) Society 


Memahami TIK secara sosial = redefinisi 
aktivitas dan kondisi sosial dengan hadirnya 
alat TIK. 

Network(ed) Society, sebuah istilah dan/atau 
cara untuk memahami makna TIK secara sosial. 
Ada istilah/cara lain seperti Age of Connectivity 

Masyarakat dimana TIK hadir dalam keseharian 
(sering cuma se-zarah) 



Network(ed) Society 


Literasi Hoax dan Gosip 

♦ Cara memperoleh pengetahuan 

♦ Epistemologi: kebencian ( hate ), selfie. 

♦ Apa yang penting ( being , ontologi) 

Terbukanya Ragam dan Perbedaan 

♦ Kau atau aku 

♦ lakum dinukum waliyadin 

Fake Problems 

♦ Kambing Hitam (alienasi, asosial,...) 

♦ Tongkat Sihir 

♦ Regulasi dengan Larangan atau Pemujaan 



TIK dan Gerakan Sosial 


Gerakan sosial yang dapat dilakukan atau 
muncul karena perkembangan TIK dan adanya 
Networked Society 

Gerakan Free/Open Source 

♦ Penjajahan hak cipta dan networked gotong-royong 

♦ Buat yang free (bebas) dan aturannya 

♦ Hasil: alternatif aturan dan Software (LibreOffice -*■ MS 
Office), Inkscape (CorelDraw), GiMP (Photoshop), 

Sindikasi Informasi (RSS, Atom, ...) 

♦ Berbagi informasi tanpa menduplikasinya 



TIK dan Gerakan Sosial 


Arab Spring 

♦ Media sosial (medsos) memberi keragaman dan kemilitansian 

♦ Pemangku kepentingan dengan kekuasaan 
emosi-individu/kelompok (fira'un) 

♦ Tidak terjadi di Cina 

♦ Militansi medsos mudah menguap: basis gerakan lemah 

Wikipedia 

Paperless 

♦ Lingkungan 

♦ Informasi dibuat dan didistribusikan (digandakan) tanpa kertas 

♦ hemat tempat/ruang 

♦ (Aplikasi di HMI) Pelatihan yang paperless : local networked 
society. Juga bisa untuk penyelengaraan organisasi 



